16 APRII. 1938
SAPTOE


Directeur: ERIS
Hoofdred: A. ANWAR
Red. di Bandoeng A.A. Achsien.


Kantoor Red. & Administratie
Molenvliet West No. 98 Bat.-C.


TERBIT 1 LEMBAR


OINOOINOON
Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe


TAHOEN KE-II — No. 15


HARGA LANGGANAN
ƒ 1.50 satoe kwartaal (3 boelan)
boleh dibajar boelanan
(Pembajaran lebih doeloe,
ADVERTENTIE
TARIEF
f 0.25 per regel, satoe kali moeat 
paling sedikit f 2 50
Contract lain harga.


Perdi dengan
selendang baroe
Sebagian dari ida¬
man kita tertjapai
Congres Perdi jang ke IV
di Bandoeng tanggal 9 - 10 Apri
jang baroe laloe soedah selesai.
dengan memoeaskan sehingga se¬
bagian dari idaman kita soedah
tertjapai roepanja
Betapa girang hati kita melihat
perhatian oemoem disa'at jang pa¬
ling achir ini terhadap Perdi, se
hingga nama Perdi mendjadi ter¬
kenal dari segala lapisan, jang
doeloenja boekan lid Perdi, teta
pi sekarang hampir semoeanja de
ngan ichlas hati mendjadi anggo
ta Perdi, teroetama di Djawa ini.
Ini memboektikan, bahasa bang
sa kita jang menerdjoen
kan dirinja mendjadi kaoem
wartawan, dan bangsa kita jang
mendjadi pembatja dari soerat ka¬
bar bangsa kita poela, soedah in
sjaf roepanja meskipoen tidak se¬
moea.
Djika kita menilik pengasoeh
Perdi sekarang, harapan besar se¬
kali dan segala apa jang mendja¬
di idaman kaoem wartawan bang
sa kita moengkin tertjapai. Kita
pertjaja, harapan kita besar se¬
kali, sekalian rekan jang men¬
djadi pengasoehnja, orang-orang
jang dapat memenoehi djandji
dan setianja dipedjabatan
jang moelia itoe.
Perdi sekarang, boekan Perdi
jang doeloe lagi. Tidak salahnja
bila kita katakan, Perdi dengan
selendang baroe, sehingga apa jg
kita soedah bitjarakan dalam ini
„Penoentoen" roepanja sebagian
tertjapai. Dari doeloe djoega ki¬
ta pernah andjoerkan, dirikan jg.
baroe dengan selendang baroe,
gaboengkan persbureau „Anta¬
ra dengan Perdi; tjaboetkan
sanctie terhadap Pemandangan
hapoeskan gedelegeerden, robah¬
kanlah soesoenan pengoeroes be¬
sarnja, sekarang soedah njata
meskipoen kesemoeanja itoe bo¬
dleh djadi boekan dari andjoe
ran kita, tetapi kita jakin kein¬
sjafan kita bersama dalam men¬
tjintai Perdi, tidak begitoe dja¬
oeh
Perloe kita terangkan, kalau
doeloe kita selaloe membitja
rakan Perdi, mentjela sikap Per¬
di sebagaimana jang soedah-soe¬
dan, itoe boekan terbit dari keben¬
tjian terhadap perkoempoelan
bangsa kita, akan tetapi adalah
berdasar kepada ketjintaan kepa¬
da Perdi, jang kita djoega doeloe
nja pernah mendjadi anggota,
dan sedikit-banjaknja kita soe¬
dah kerdjakan oentoek keperloe¬
an congres di Betawi ini
Sekarang awan jang gelap itoe
soedah terang kembali gilang
gemilang, dioempamakan air jang
keroeh soedah djernih
hasil dari ketjintaan dan keinsja
fan kaoem wartawan bangsa ki¬
ta jang mentjintai Perdi, kita djoe¬
ga begitoe.
Kita sebagai manoesia biasa
tetapi berdasar kepada akal
dan boedi jang ada pada ki¬
ta, sehingga apa-apa jang soedah
soedah kita lihat atas kerdjanja
Perdi, tidak akan kita bitjara
kan lagi, ertinja kita anggap se¬
bagai pembitjaraan kita doeloe t
dak ada
Dari itoe, moelai dari sekarang
sedapat moengkin kita menje¬
diakan diri dan tenaga kita
bentoek Perdi, goena Perdi dan
kaoem wartawan seoemoemnja.
Ini keloear dari hati kita jang soe¬
tji bersih — ichlas toeloes, tim
boel sendirinja dari ketjintaan ter¬
hadap Perdi dengan ta' ada me¬
ngandoeng lain maksoed.
Wahai pengoeroes Perdi ba¬
roe terimalah salam kita, p.f. ki¬
ta dari „Penoentoen" demi se¬
soenggoehnja kita pertjaja, dalam
pimpinan toean-toean, Perdi se¬
karang dan dimasa jang akan da
tang dapat agaknja memenoehi
keinginan kita bersama, pedjaba
tan jang moelia didalam tangan
toean2 tadi membawa berkah
boeat bangsa kita seoemoemnja
Perdi baroe dengan selendang
baroe, selamat
A. ANWAR.


HORLOGE MAS dan Verchroomd 
Boewat lelaki dan perempoean
merk MARAS dan ELECTION
Bikinan Switsersch fabrikaat
Dengan 10 taoen garantie


MARAS


Harga pantes
dan bisa dibajar dengan atoeran menjitjil.
FIRMA TJONG & Co.
—
Batavia-C.
Buitenzorg — Soekaboemi —
Bandoeng


Sepandjang djalan
Medan - Padang - Palembang
Journalist didalam kapal
— Jimmg, boy dari Rex Hotel Singa¬
pore — Perbandingan dari sekalian hotel jang digoe¬
nakan menginap.
Oleh: R. SAEROEN.


Atoeran ini tidak berlakoe oen
toek soeami-istri pegawai S.S.
oempama seorang isteri tidak bo¬
leh naik trein dimana machinis
atau condecteurnja soeaminja.
Boeat saja, saja tidak kebera
tan oempama isterinja sopir auto
bus dibolehkan naik kendara'an
jang soeaminja memegang stuur.


R. SAEROEN.
Oentoeng paling sedikit, sang
sopir itoe tidak akan berani me¬
nengok ke djoeroesan „herang
dan tidak akan berani memba¬
njol kepada penoempang „sendiri
djoen" sebab takoet goembalanja
(goembali?).
Dalam kapal djalannja siang
dan malam kelihatannja lebih tje¬
pat. Apa jang mendjadikan sebab
saja tidak tahoe. Boeat saja se¬
bagai journalist di persbureau jg
besar dan sebagai orang biasa
soenggoeh ada satoe kenikmatan
satoe pergantian (afwisseling)
jang loear biasa.
Diroemah, sering tidak perdoe
li waktoe kadang-kadang haroe
dengan lantas keloear dari roe¬
mah. Ada roemah terbakar, ada
toebroekan heibat, ada pemboe¬
noehan enz. enz. sedapat-dapat
satoe menitpoen djangan terlam¬
bat, haroes menjaksikan lebih
doeloe. Waktoenja tidoer tele¬
foon sering berboenji, bangoen
dan djikalau itoe telefoon dari
kantoor, bangoen tidak pertjoe¬
ma. Tetapi kadang-kadang dari
...... salah samboeng, atau djika
lau tidak salah samboeng soeara
asing minta toeloeng soepaja bi
langkan tetangga disebelah We¬
tan atau Kidoel oentoek hal jang
sama-sekali boekan oeroesan sa¬
Soeara telefoon di kapal tidak
ada. Roemah kebakar atau toe¬
broekan auto hebat tidak ada
Poen tidak ada poela orang da¬
tang boeat minta toeloeng peker¬
dja an. Hidoep denagn antang
dan tentram. Makan, doedoek,
ngantoek dan......... makan lagi
Maoe apa laig
Tetapi dasarnja manoesia koe¬
rang terima pada sesoeatoe hik
mat Toehan. Jang nganggoer ke
pingin bekerdja dan jang beker¬
dja ingin menganggoer sebab me
rasa berat atau koerang senang
Satoe hari diam di kapal merasa
nikmat, kedoea harinja bolehlah
begitoe djoega, ketiga harinja soe¬
dah merasa djemoe, ingin mene¬


moei pekerdjaan, ingin badan ber¬
gerak
Diatas kapal ada djoega dise
diakan beberapa permainan boe¬
at menghilangkan tempo (oen¬
toek passagiers 1ste dan 2de kl.).
Ada medja-sodokan dan ada me¬
dja ping-pong serta voetbal,
Medja pingpong banjak orang
soedah tahoe, tetapi medja voet
bal saja beloem pernah lihat di¬
daratan. Pemain ada 22 orang
dari kajoe jang digandeng seper¬
ti saté tetapi renggang-renggang
ada keeper, ada backs, halfs dan
pemain depan.
Medja-medja permainan itoe
mendekatkan orang satoe sama
lain. Tidak kenal mendjadi kena¬
poen ada kalanja lelaki dan pe¬
rempoean. Malah sebab orang li
hat air selaloe, diatas kapal lebih
gampang timboel perasaan sym¬
pathie, djikalau lelaki dan perem¬
poean, atau sebaliknja sama sa¬
dja, gampang ada perasaan tjin¬
ta. Tetapi pertjintaan ketemoe di
kapal itoe biasanja lantas bera¬
chir djikalau soedah mendarat
Maka dari itoe biasa diseboet
tjinta-air-asin (zoutwaterliefde).
Di Singapore saja menginap
di Hotel Rex, doeloenja nama He
tel Metrope. Lima tahoen jang la
loe saja menginap di Hotel Raf¬
fles, hanja satoe-satoenja orang
jang boekan koelit poetih. De
ngan lagak dan memaksakan me¬
rasa manoesia penoeh, boleh djoe¬
ga merasa manoesia penoeh, bo¬
leh djoega merasa tidak menje¬
sal, tetapi oemoemnja tiap-tiap
makloek baroe merasa senang dji
kalau dilingkoengannja sendiri.
Didalan
perdjalanan saja
g
dikapal dan di hotel-hotel tidak
selamanja saja dapat mentjari
golongan sendiri, disebabkan ke¬
pergian saja mewakili persbu¬
reau Aneta, membawa beberapa
amanat dan pesenan kepada be¬
berapa correspondenten bangsa
Europa, kadang-kadang haroes
mengaakan pertemoean dengan
mareka ini. Dan, soedah mendja
di oemoemnja orang dari lain
negeri jang datang dapat perta¬
ma 3 pertanjaa'n: 1. Kapan da
tang? 2. Dimana menginap, dan


3. Berapa hari akan diitoe kota:
Pertanja'an jang nomer 2 ing
merintangai boeat saja menginap
ditempati jang sebenarnja saja
poenja „eigen milieu (golongan
sendiri). Saja haroes menginap
di hotel jang selajak dengan ke¬
doedoekan dan deradjat Aneta,
artinja jang berlainan dengan ke¬
maoean saja sendiri oempama di
bolehkan memilih
Tempat menginap sepandjang
djalan saja terpaksa memilih, dan
di satoe tempat ada kalanja se¬
malam ƒ 16.— jalah hotel jang
paling besar jang ada dalam itoe
kota. Ini artinja — teroes-terang
kata —ampir satoe boelan be¬
landja di roemah boeat saja istri
dan anak. Tetapi, saja kepergian
mewakili Aneta !
Hotel Rex di Singapore ada¬
lah hotel lama tetapi dibaroekan
Semoea perkakas baroe, decora¬
tie baroe dan letaknja di Bras¬
basahroad, jalah ditengah-tengah
kota jang tidak kakoe. Lajanan
baik dan menjenangkan. Memba¬
tjarakan tentang Rex Hotel saja
ingat kepada Jimmy, mandoer
jang setiap ada kapal datang ada
di pelaboean, dengan memakai
petnja merk „Rex”
Ini Jimmy, orangnja soedah
toea, dapat goenakan lebih dari
7 bahasa dalam omong-omong
dan pernah beberapa kali ke Eu¬
ropa dan Amerika. Djikalau ta¬
ki-driver (sopir) mentjoba maoe
„mentjoekoer" saja, jang ma¬
djoe Jimmy dengan makiannja jg
tjepat
Tiap-tiap orang ia seolah-olah
maoe telan sadja jang berang
ganggoe tetamoenja, dan seo¬
rang money-changer (toekang
toekar oewang) soedah dapat
dampratan heibat dari ia waktoe
menoekar oeang Blanda f 20.—
hanja dengan f 18.60 oewang Si¬
ngapore dimana menoeroet koers
ini waktoe f 1.— harganja 94
cent Singapoere. Doeloe oewang
Belanda „memang" tetapi sesoe¬
dah devaluatie mendjadi „kalah"
Hotel Rex tempatnja bersih, di
tengah kota, serba baroe dan boe¬
djang-boedjangnja brani lindoe¬
ngi tetamoe terhadap semoea pe¬
meresan aloes jang biasa dilakoe
kan diseloeroeh doenia terhadap
orang asing
Sebab Rex keboektian tidak
mahal dan menjoekoepkan ke¬
perloean, saja berdjandji kepa¬
da Jimmy djikalau datang lagi
di Singapore tentoe akan mengi¬
nap gi Rex Hotel.
Di Medan saja menginap di
Hotel de Boer, jalah hatel Euro¬
pe jang paling besar di itoe ko¬
ta; di Fort de Kock Hotel Cen¬
trum jang paling besar poela se
antero kota dingin Sumatra Ba¬
rat itoe, dan Hotel Centraal di
Padang njata paling baik dan nja
man dari hotel Oranje jang ter¬
besar di bandar Sumatra Barat
Semoeanja hotel jang saja ina
pi kamarnja serba luxe dan mem¬
poenjai tempat-mandi sendiri da
lam itoe kamar. Sebab kebetoelan
kamar jang klas tinggi sadja,
mempoenjai djongos sendiri seba¬
gaimana waktoe dalam kapal djoe
ga ditentoekan boy pendjaga ca¬
bin.
(Akan disamboeng).


MA'LOEMAT?
bagi sekalian
langganan - langganan


Baroe terima roepa - roepa model BATIK haloes
Sawitan penganten.
Harga - harga paling pantas.
Toko Maasoem
Pasar Senen 135 Tel. 3227 WI


INI POEDER
MANDJOER SEKALI
BOERAN SADJA BOEA......
SAKIT KEPALA
TAPI DJOEGA BOEAT
ILANGKEN SEGALA ROEPA
RASA SAKIT
Poeder
Dakit Kepala
dicijo


D
ENA
IA


Fikiran Oemoem.
Goetji Parindra meletoes.
Di Soerabaja ada apa.......?
Oleh: Laoeng
Menjongot.


Beloem habis publiek memper¬
bintjangkan bekas djago Parin¬
dra toean Nadjamoeddin, seka¬
rang di Soerabaia meletoes poela
goetji wasiat nasional dikalangan
Parindra. Expres itoe dagblad ba¬
hasa Djawa diitoe kota roepanja
tidak gentar atau soengkan la¬
gi memboeka topengnja djago¬
djago Parindra jang selama ini
djadi poedjian rakjat an dja¬
di kebanggan kaoem Parindra
Setjara journalist jang tahoe
kewadjibannja boeng Ajat de¬
ngan Expresnja direct memboeka
rahsia-rahsia berhoeboeng de¬
ngan bekerdjanja pemimpin-pe¬
mimpin Parindra jang mengaboen
matanja rakjat
Expres persis locomotief door
en door seolah-olah kereta api
malam Soerabaia — Betawi san
pai melanggar itoe goetji wasiat
hingga itoe goetji petjah beran¬
takan dan...... hebat...... sebab
berbaoe tidak enak oentoek ad¬
resnja masjarakat Indonesia seoe¬
moemnja.
Antara lain-lain itoe petjahan
goetji wasiat kita koetip sebagai
dibawah ini.
Wang jang didapat dar
kong kali kong oleh t. Nadja¬
moeddin dioetang - oetangkan
pada teman senegerinja de¬
ngan memoengoet renten
Antaranja jang mengoetang
itoe ada sahabat karibnja sen¬
diri, djoemlah wang jang di
pindjam oleh sahabatnja itoe
ƒ 600.— dengan memakai ac¬
cept, tertoelis diitoe acceptatie
ƒ 1600.— (satoe riboe anam
ratoes roepiah) dus renten
(boenganja) f 1000.—
djad
kira-kira boenganja sadja 150
pCt: Nah bilang djoega Ti
onghoa mindring dan Arab
mindring, tidak ada perkata
an Inlander mindring, tapi si¬
apa jang sebenarnja djadi woe
ker.........? Ja bangsa kita de¬
wek, jaitoe orang didalam ba¬
dan Parindra jang tadinja me¬
ngakoe „nationalist toelen"
a¬
kan membela bangsa dan akan
mengangkat, deradjat bangsa.
Sekarang ternjata si nationalis


itoe sendiri jang memeras bang
sa, apa lagi pada orang lain,
sedang pada sahabat karib sen¬
diri begitoe kedjam, apa pe¬
la kalau terhadap lain orang
seperti kepada si Kromo's a
tau si Wongso's agaknja ka¬
lau boleh dengan boleh maoe
disembeleh.
Satoe lagi itoe petjahan goetji
wasiat jaitoe rahsia kampoeng
Ketandan Soerabaia, dimana
poen tidak ketinggalan pemimpin
pemimpin Parindra memegang
rol penting, tapi boekan pen¬
ting membela bangsa, wel mem¬
bela oentoek keoentoengan diri
dewek
Roemah-roemah kaoem ki¬
ta si Kromois dan si Nojo's
dikampoeng Ketandan dibong
kar oleh gemeente karena me¬
langgar atoeran rooilijn dan
bouw vergunning, Soedah ten
toe siarKomo's dan Nojois ka¬
lang kaboet mentjari ichtiar a¬
gar bisa mendapat ganti keroe¬
gian ataupoen dapat mendiri
kan roemah lagi dimasing-ma¬
sing mareka poenja pekara¬
ngan, tetapi ichtiar tinggal ich
tiar......... sang pemimpin-pe¬
mimpin dari kajangan Parin¬
dra laloe toeroen membela
bangsanja.
Membela ja membela disi¬
toe ada tapinja......... alhasil
jang mendirikan roemah - roe¬
mah disitoe djadi sipemimpin¬
pemimpin tai alias djago-djago
Parinra jang katanja nasiona¬
list 3000 pCt. Pada hal sebe¬
loem ada bongkaran roemah¬
roemah diitoe kampoeng pe¬
mimpin - pemimpin tadi tidak
mempoenjai tanah 1 c.M. di¬
kampoeng Ketandan, dan se¬
karang mareka, eh salah mes
tinja TOEAN-TOEAN PE¬
MIMPIN PARINDRA mem¬
poenjai roemah baroe dan ta¬
nah pekarangan diitoe kam¬
poeng. Apa kabar si Kromo si
Nojo plus bek Setoe dan wak
Min..........
Jah...... mereka boleh pesian
kemana-mana, sebab soedah ti
dak poenja apa-apa, lantaran
pekarangannja dan roemah soe¬


Aanen


Heenen
A
huishoudenge stikelen
Baradin-C. — Banpoena.


Take hands off.
Soerat kabar Indonesier haroes boeka mata — Pengoe¬
roes Perdi ibaroe mesti lihat gerak-gerik orang lain
—
Pemerentah djoega wadjib lebih awas terhadap experi
ig, mengandoeng lain maksoed boeat keoentoengan diri
sendiri. Tolonglah soerat kabar Indonesier jang terke¬
nal melarat.
Oleh: Trimoeda


Dalam „Penoentoen" No. 12
dan 13, achir boelan j.l. dan per¬
moelaan ini boelan, dimoeat ar
tikel tentang Arta dan pemimpin
nja de Heer.
Dalam artikel „Balai Poesta¬
dan „Arta ada dikasih
ka'
ingat, djangan dikasih Arta me¬
ngoeroes advertentie Gouverne¬
ment.
Artikel „Penoentoen contra Ar
ta dikasih keterangan perkara
aksi Arta tidak mengasih adver
entie toko Hoppenstedt pada
tjoema karena
„Penoentoen"
„Penoentoen" melawan t. Para
da Harahap, djadi boekan soerat
kabar jang baik.
Dalam beberapa s.k. ada dimoe¬
at karangan „Dienst Aneta jang
baroe", jang ada djoega dimoeat
dalam s.k. Tjaja Timoer. Insi¬
der tahoe itoe karangan dari ta¬
gannja t. de Heer sendiri.
Seperti pembatja tahoe, itoe
t. de Heer selaloe menjeboet di
rinja expert. Maksoed karangan
kita ini maoe mengoepas itoe a¬
tikel, akan mengasih boekti t. de
Heer tidak natoet dibilang ex¬
pert.
Kita maoe boeat itoe dengan
ara objectief
Kalau t. de Heer maoe pole¬
miek kita samboet. Kita maoe
mendjaga kepentingan s.k. bang¬
sa kita, djangan dibiarkan diper
koeda-koeda orang loear, jang me¬
njeboet dirinja expert, tetapi se¬
betoelnja tidak, malahan meroegi
kan pers kita dengan aksinja jg.
tidak reëël.
Kalau kita periksa betoel-be¬
toel, itoe artikel jang ada tiga
kolom pandjangnja bisa dikasih
pendek dengan tiga punt ini:
1. Penawaran Aneta tentang
dienst baroe boeat pers anak ne¬
geri tidak bisa diterima, karena
tidak mengoentoengkan pers anak
negeri, tjoema mengoentoengkan
Aneta
Biar dikasih berlakoe tawa
2.
ran Vereeniging van Inheemsche
Dagbladdirecteuren dalam tahoen
934, jang meminta kepada Ane
ta soepaja soeka menjediakan te¬
legrammendienst jang lengkap sa¬
ban hari boeat sedjoemlah f 1200
setahoen.
3. Hroes ditjari djalan oentoek
menambah penghasilan pers anak
negeri
Djalan jang kesatoe menoeroet
voorstellen Vereeniging van In¬


heemsche dagbladdirecteuren. 
Djalan kedoea mengoesir Bala
Poestaka dari pasar adverten¬
tie, menghapoeskan advertentiea.
leeling kantor itoe
Djika dilihat sepintas laloe itoe
artikel logisch, karena itoe kita
idak heran, beberapa s.k. diloe
ar Tjaja Timoer ada djoega moe¬
at itoe karangan
Tentoe orang bilang, lebih soe¬
ka dengan dienst jang lengkap
dengan bajaran f 12.000.— seta
hoen, boeat s.k. bersama-sama
jang di Betawi, Bandoeng, Se¬
marang, Djokja dan Soerabaja,
dari dienst jang ketjil dengan ba¬
jaran masing-masing f 25.—, se
poelan, djadi sama-sekali (andan
kan 20 s.k.) ƒ 6000.— setahoen
ditambah subsidie boeat Aneta
7200.—, djadi f 13200
Perkara mempoenjai diens
itoe — tidak pandang berapa dia
poenja bajaran — baroe bagoes
djika s.k. Indonesia bisa bajara
Dalam membitjarakan mengan
bil dienst Aneta itoe, itoe expert
de Heer, mengambil standpunt
lebih doeloe s.k. Indonesia bisa
bajar.
Itoe uitgangspunt salah, tidak
reeel, tidak dengan berdasar ke¬
pada kebenaran. Karena itoe
redeneeringnja mendjadi menga¬
wang-awang.
Boeat keterangan kepada pem¬
batja: Itoe expert ada karang sa¬
toe memorandum, jang dimadjoe
kan kepada pihak pemerintah
dan kepada Vereeniging van
Dagbladdirecteuren.
Dalam itoe memorandum ada
libitjarakan perkara itoe dienst
Aneta.
Pada permoelaan itoe memoe
randum dia bilang, soepaja di
imbil standpunt jang reëel, jang
berdasar kepada keadaan s.k. In
donesia jang sebenarnja, tetap
dia oesoelkan djoega mengambi
dienst Aneta
Menoeroet dia itoe dienst ber¬
sama-sama dapat dibajar de¬
ngan oeang advertentie jang a¬
kan diterima. Boeat itoe Peme¬
rintah mesti kasih lebih banjak
advertentie, mesti kasih fonda
berdu, seroepa subsidie dengar
ertjoema sadja. Kalau dibilang
dengan pepatah Melajoe itoe pi
kiran seperti „menggantang a
sap
Dia berpikiran berbalik, dia
maoe bajar dienst Aneta dengan


dah hilang ditjaplok pemimpin
Parindra jg. katanja pembela
bangsa.
Wak Tom jg. lapoek itoe
baoekan sadja peroetmoe, boe¬
kan sadja lengenmoe, tetapi
djoega hatimoe, otakmoe, le¬
bih-lebih ideologiemoe dan ka¬
raktermoe.
dari
Sekian jg. kita koetip
Expres kita salin dalam bahasa
Indonesia oemoem. Dari kita, ka¬
lau ini soenggoeh sebagai jang
dibeberkan oleh Expres itoe, dja
di ini satoe peringatan pada bang
sa kita teroetama pada bangsa
kita jang djaoeh dari gedong G
N.I. Soerabaia, misalnja di Beta
wi sini, agar rakjat bangsa kita
sedar dan insjaf soepaja dja¬
ngan sembarangan memilih pe¬
mimpin atau lekas pertjaja pada
segala manoesia jang mengakoe
nasionalist 100 pCt dan segala o¬
rang jang mengakoe pembela
bangsa plus mengakoe djempol
Tetapi sekarang pakjat Indonesia
tentoe mendoesin kalau nama ke¬
bangsaan kita jaitoe nama INDO
NESIA didjadikan instrument
oentoek kantong sipengakoe na¬
sionalist pembela bangsa.
Nah bagaimana Soeara Oe¬
moem itoe partyblad Parindra...?
Djawabnja tidak soedi melade
ni (melajani) Expres katanja me¬
rendahkan kehormatan Parindra
sendiri, malah kalau kita tidak sa¬
lah S.O. pernah bilang Expres sk
Djawa ketjil...... tjilik......
Boleh djadi orang-orang S.O.
boekan orang Djawa atau anak
negeri melainkan ia anggap bang
sa Satrija semoea
Jah publiek tentoe bisa doega
sendiri, moestahil kalau tidak
soenggoeh dicritiek begini ting¬
gal toetoep moeloet, dus soedah
tentoe ja benar.
Kalau setjara Ksatrija toelen
soedah tentoe djika dicritiek se¬
haroesnja disangkal itoe critiek


kalau memang itoe critiek tida be¬
toel, dus kalau itoe critiek me¬
mang tepat dan benar...... alian
betoel, seharoesnja Kesatrija toe¬
len mengakoe pada oemoem dan
berdjandji akan memperbaiki itoe
segala koetoe boesoek, boekannja
moesti sebagai kesatrija à la me
ngaboei matanja rakjat
So'al critiek roepanja penja¬
kitnja Perda (Persatoean djoer
halist Parada) di Kroekoet soe¬
lah berdjangkit di Soerabaia, se¬
bab PERDA poen begitoe, kalau
dicritiek dan itoe critiek memang
benar betoel 100 pCt betoel te
pat dan kena, sebagai baroe-ba¬
roe ini PERDA ditjap PENGE¬
MIS, sampai segala sk. dagbladen
veekbladen dari jg. besar tot en
met jang ketjil-ketjil moeat itoe
memaloekan masjarakat kita, toch
PERDA poera-poera tiak dengar.
Apa djawabnja? Ja kita poenja
beroesan orang djangan sampoen
..... sampoer...... tidak perloe
moesti didjemoer atau diperton¬
tonkan dimedan oemoem.
Tetapi bagaimana kita bangsa
ndonesier mempoenjai nama ke¬
bangsaan (Indonesiers) diboeat
nstrument tjari wag dengan min¬
ta-minta kalau tidak boleh dibi
lang mengemist
Kalau diboeat mengemis oen¬
toek masjarakat, artinja minta¬
minta pada pemerintah oentoek
rakjat itoe kita 100 pCt. setoe¬
djoe malah kita memberi poedi
in pada jang pakai itoe topeng
kebangsaan. Tetapi kalau digoe
nakan tameng akan mentjari isi
kantong dewek, memang dari se¬
karang kita kasih bintang KE¬
TEL PENGEMIS pada jang
pakai topeng kebangsaan.
Djoernalist...... ngakoenja......
djempol menganggap dirinja sen¬
diri, tapi itoe pertjoemah simpen
etiket Hoofdredacteur, kalau si¬
kapnja hanja akan memaloekan
nama masjarakat kita.


oeang jang beloem diterima, jg
beloem tentoe diterima
Insider tahoe, oesoel subsidie
boeat Aneta berdasar kepada oe¬
soel Dagbladdirecteuren, atas
itoe memorandum itoe expert. Se¬
noea s.k. Indonesia tidak setoe
djoe dengan toe subsidie, sampai
kekongres Peri jang baroe la¬
loe ini, semata-mata karena oe¬
soel subsidie itoe berdasar kepa¬
da onverzwegen uitgangspunt,
bahasa s.k. bisa bajar itoe dienst
Aneta.
bubsidie itoe perloe biar Anéta
bisa kasih dienst jang moerah
tetapi bagaimana djoega moerah
nja itoe dienst s.k. Indonesia oe¬
noemnja toh tidak bisa bajar.
Kita kira, Regeeringsgemach
igde Algemeene Zaken sekarang
ketjewa, dia poenja maksoed be¬
gitoe baik, dia sangka dia ber¬
boeat baik dengan itoe oesoel per¬
kara subsidie, berdasar kepada
toe memorandum, tetapi terboek
ti tidak berdasar kepada reali¬
teit, karena itoe ditolak oleh kita
poenja pers. Ketjewa Regeerings
gemachtigde itoe dan ketjewa s. 
k. bangsa kita, sebetoelnja ka¬
tena itoe expert, jang sebetoelnja
boekan expert
S.k.-s.k. minta biar advertentie di
kasih lebih doeloe, kalau soedah
madjoe s.k. karena itoe adverten
tie, baroe dipikirkan perkara
dienst Aneta
Djadi perkara advertentie pri¬
mair, itoe jang lebih doeloe. Te¬
tapi itoe expert kebalik dia poe¬
nja djalan pikiran, seperti soedah
rita terangkan diatas.
Pikiran jang kebalik itoe ken¬
tara djoega dalam artikel jang di
moeat dalam s.k.-s.k. minggoe j.l.
dan minggoe ini.
Mari kita periksa punt tiga per¬
kara mengoesir Balai Poestaka
dari pasar advertentie.
Seperti punt jang kita bitjara¬
kan diatas itoe, punt ini djoega
jika dibatja dengan sepintas la
loe, baik maksoednja. Karena:
kalau Balai Poestaka tidak lagi
mentjari advertentie boeat dia
poenja uitgaven, satoe concur
rent hilang, advertentie jang boe¬
at dia tentoe dikasih kepada s.k
ndonesia! Disini salah djalan pe
kiran itoe expert. Apa betoel ad
vertentie jang sekarang dipasang
dalam uitgaven Balai Poestaka,
adverteerder maoe pasang dalam
s.k. Indonesia? Itoe beloem ten¬
oe.
Si A. dapat oeang satoe riboe.
Apa boleh si B. bilang: Kalau
i A tidak ada, tentoe itoe oeang
aja jg. dapat. Beloem tentoe boe¬
kan?
Advertenteerder bisa djoega
bilang: Balai Poestaka tidak maoe
ambil advertentie dari kita pasang
advertentie dalam koran Tja¬
ja Timoer, biar kita bikin pamflet
en sendiri!
Itoe expert selamanja loepa ka¬
sih boekti-boekti, feiten, bahwa
kekoerangan advertentie s.k. In
donesia, jalah karena Balai Poe¬
aka toeroet mentjari advertentie
boeat dia poenja penerbitan
Kalau beoel, kalau berboekti
betoel-betoel, advertentie jang
sekarang dalam tangan Balai
Poestaka, bisa djatoeh dalam ta¬
ngan s.k. Indonesia, kalau kan
tor itoe tidak menerima adverten
tie lagi, baroe boleh dibilang i¬
toe kantor djangan tjampoer ta¬
ngan dalam pasar advertentie.
Kalau beloem berboekti, lebih ba¬
k keadaan jang sekarang, lebih
banjak kantor itoe mendapat ad
vertentie, lebih moerah dia poe¬
nja boekoe-boekoe, jang tidak bo¬
eh disangkal ada boeat kemadjoe
jan pembatjaan dinegeri ini
Dari koepasan jang diatas i
toe, terang sekarang, bahwa itoe
expert tidak berhak atas nama
expert. Dalam resolutie jang di¬
ambil Vereenigde Inheemsch
Dagbladen tgl. 15 Febr. j.l. ber¬
tali dengan subsidie kepada Ang
ta, nama expert tidak ada sama
sekali. Jang dipakai jalah kata
zaakgelastigde". Menoeroet ke
terangan congresist, Toean Soe¬
darjo Tjokrosisworo dalam kong
res Perdi jang baroe laloe de
ngan teroes terang, membilang
itoe nama expert lambat laoer
mesti dikasih hilang. Kita mesti
ngat djoega nama zaakgelastig
de itoe memboektikan dia haroes
menerima perintah dahoeloe, ba¬
roe bisa bertindak. Seperti o¬
rang tahoe itoe expert dan ka¬
wannja t. Parada Harahap sela
nanja mengambil kepoetoesan se¬
naoe-maoenja. Insiders tahoe dia
orang sering-sering mengambil
kepoetoesan dengan tidak seta¬
toe dr Soetomo, voorzitter Ver¬
eeniging van Dagbladdirecteuren
Dalam Tjaja Timoer tgl. 14
ni boelan ada dimoeat resolu¬
tie kongres Perdi, jang semata¬
mata berisi kependekan itoe arti


Schrijfmachine
(100 pCt. REBILT)
Enteng
Tjepat
en awet
Reclame prijs
f 97.50 contant
Minta ketrangan pada:


fa Lim Tjoei Keng


Batavia-Centrum Tel. 145 — 230
Bandoeng, Tel. 2243 — Soeka¬
boemi, Tel. 215


Kabaran


KITA MENGOMEL
Serahkan advertentie pe¬
merentath kepada Balai
Poestaka
Kita lebih soeka dan setoe¬
djoe, bila advertentie pemerentah
diserahkan kepada Balai Poesta
ka, sebab selain bajarannja ada
mahal, poen dibajarnja ada tje¬
bat.
Djadi kita keberatan kalau di
serahkan kelain badan, ialah ta¬
riefnja hanja perregel 3 atau 4
sen (rendah sekali) djoega mest
kasih voorschot moeat seboelan
ebih. Oempamanja dimoeat moe¬
lai boelan Mei, pembajarannja ba¬
roe diterima dekat achir boelan Ju
Ini tjara jang kita ngomel dan
idak setoedjoe, poen commissie¬
nja hendak minta 25-30-35 pro¬
cent poela. Jang lebih-lebih kita
tidak soeka dan mendoengkol be¬
tar bila kita mesti menerima ar
ikel dan bajar poela.
Kita harap pemerentah menjerah
kan sadja advertentienja kepada
Balai Poestaka, ditanggoeng sa¬
ma-sama menjenangkan kepada
sk. Indonesier jang terkenal me¬
larat itoe. Ini djalan djoega sa¬
toe sokongan jang paling berhar¬
ga pada sk. jang ketjil-ketjil.


pertjintaannja oleh seorang ga¬
dis terpeladjar poela, menjebab¬
kan itoe pemoeda roesak hat
dan moengkin djatoeh melarat.
Itoe pemoeda soedah tjinta be¬
nar, dan ingin itoe gadis didjadi
kan isteri tidak lama jang sediki
waktoe soedah tjoekoep. Seba¬
gai ichtiar menawan itoe gadis,
itoe pemoeda telah mintai pertole
ngan (mentjari) doekoen soepaja
itoe gadis menjerahkan diri sen¬
diri. Itoe pemoeda panas hati,
kenapa itoe gadis doeloenja tjin¬
ta, tetapi sekarang menolaki
APA BENAR ITOE?
Saban-saban boe¬
lan menjokong f 100.
Kita dengar kabar, Hoofdbes
tuur P.P.B. ada memvoorstel ke¬
pada Congresnja jang diadakan
di Solo (Soerakarta) pada tang
gal 11 an 17 Mei jad. ini, jaitoe
loepaja P.P.B. seoemoemnja me¬
ngambil wang dari kas-centraal
100.— saban-saban boelan boe¬
it menjokong sk. "Perasaan Ki¬
Lebih djaoeh ada dikabarkan,
bahwa voorstel ini banjak tja¬
bang-tjabang P.P.B. jang tidak
setoedjoe, tjabangtjabang t. Pra¬
voto maoe berhenti
Dan tersiar kabar, t. Prawoto
maoe meletakkan djabatannja se¬
bagai P.B.P.P.B., sebab terlaloe
banjak keritik tjabang pada diri¬
nja.


SIN PO CONTRA ORANG
PADANG
Orang Padang di Betawi ti
dak senang.
Orang Padang di Betawi ini
soedah mendirikan comite jang
maksoednja menoentoet keadilan,
sebab toelisan jang dimoeat da¬
lam Sin Po ada menjinggoeng pera¬
saan nama baik orang Padang
Isi toelisan itoe ialah: „saksi
ada seorang Padang dan orang
Padang ada terkenal pintar isap
djempol, terkenal sebagai pendoes
ta dan sebagai penipoe jang pa¬
ing besar.
Toelisan inilah jang membawa
gara-gara, sehingga diroemah toe¬
an St. Palembang soedah diada
kan remboekan. Bagaimana kesoe¬
dahannja baik kita toenggoe¬
KALAU HATI SOEDAH TJIN
TA
Pertolongan doekoen diha
rap benar.
Kita dengan kabar, seorang pe¬
moeda terpeladjar, telah ditolak


TJITA-TJITA JANG WADJIE
DITOLONG
Seroean dari „Roemah Pi
atoe Moeslimin"
Soedah lama diniati, baroe se¬
karang dimoelai akan mendirikan
oerau dan roemah podnok boeat
empat anak-anak jang dirawat
di Roemah Piatoe Moeslimin de
Stoviaweg No. 4A Batavia-C.
Pengoeroes Roemah Piatoe
Moeslimin berseroe, minta de
ngan sangat soepaja niat itoe da¬
bat diboektikan, berharap atas
temoerahan dan kedermawanan
kaoem Moeslimin seoemoemnja,
djoega kepada siapa jang moerak
hati, agar menjokong
Ma'loem, dari banjaknja anak¬
anak jang dirawat disana, terpak
sa soerau dan pondokan mesti di
ambah
Kita pertjaja, seroean ini diper
hatikan oleh orang jang berhati
poediman dan dermawan, setje¬
batnja memperhatikan seroean jg
wadjib ditolong.


kel jang soeah kita seboet diatas
itoe. Itoe resolutie dipoetoes sen¬
diri oleh kedoea orang itoe de¬
ngan semaoe -semaoenja sendiri
dengan tidak setahoe bestuur
Perdi jang baroe, bertentangan
djoega dengan apa jang dipoe¬
toeskan dalam itoe kongres. Di¬
bawah itoe resolutie ada wag
Soedarjo Tjokrosisworo, tetapi
toean terseboet sekali-kali be¬
oem tahoe lihat itoe resolutie.
Perdi soedah moelai baik, te¬
tapi kalau onorganisatorische e¬
lementen jang begitoe masih bisa
djoega berboeat begitoe matjam
baik sadja Perdi diboebarkan, te¬
tapi bestuur Perdi, jang seka¬
jang, tidak biarkan sadja dengan
begitoe.
Siapa tahoe sanctie jang da¬
hoeloe, bisa djatoeh kepada diri
tedoea orang itoe sendiri, boeat
keberesan perdjalanan organisa
ie
Dalam artikel jang soedah ki¬
ta sering kali seboet itoe, ada
djoega dibilang biar advertentie¬
afdeeling Balai Poestaka diha
poeskan sadja. Seperti soedah
ditoelis dalam Penoentoen ini
t. de Heer soeka itoe advertentie
fdeeling djatoeh dalam tangan¬
nja sendiri,
Itoe kemaoean soedah berta¬
hoen-tahoen dia kandoeng, dan
limadjoekan kepada Pemerintah
Penoentoen soedah merasa bagai¬
mana tjaranja Arta membagi-ba¬


gi advertentie. Kalau nanti dia
djoega membagi-bagi adverten¬
tie Gouvernement, lo illah. Boe¬
kan "Penoentoen" sadja jang soe¬
dah merasa, tetapi s.k.-s.k. lain
djoega soedah mengalami jang
begitoe djoega. Advertentie be¬
sar ditaroeh di Tjaja Timoer,
jang sebenarnja tidak patoet di¬
kasih itoe advertentie. S.k. lain
jang patoet, tidak dikasih karena
tidak berlangganan scrijftelijke
dienst Arta. Kalau kita maoe ba¬
njak terima advertentie, mesti
perlangganan itoe dienst, artinja
mesti moeat dia poenja pikiran¬
pikiran, jang kita tidak setoe¬
djoei. Kalau dia berkoeasa nant
atas pembagian advertentie Goe¬
bernement, tjelaka doea belas....
...... boeat Penoentoen dan sesa¬
manja dan oentoeng besat boeat
jaja Timoer
Kita lihat expert-schapnja jang
diadjoekan-adjoekan itoe ada da
ar tjari keoentoengan boeat diri
sendiri, dan keoentoengan kawan
nja
Hal itoe mesti didjaga baik-ba
k, dia djangan dikasih terlaloe
lepas, biar saja dia zaakgelastig¬
de, tetapi baiknja lagi, djangan
diakoe sama sekali. Bangsa kita
orang Indonesia, tidakkah mera¬
sa maloe orang loear jang oeroes
kita poenja perkara, jang semata
mata oeroesan Indonesia.
Take hands off


Hidanaan
Borsumy matjam......


Personeelnja tra
boleh masoek Pa¬
rindraa
Borsumy Bengkoelen, telah me
noendjoekkan matjamnja tjap re¬
cord basah, telah melarang
personeelnja masoek Parindra,
Ultimatum dikirim, apa soeka
Parindra atau maoe djadi
personeel Borsumy, berachin
toe 2 personeel minta berhenti da
ri Parindra, takoet periok nasi¬
nja petjah
Roepa-roepanja chef Borsumy
Bengkoelen itoe, mata dan koe¬
pingnja boeta sebelah, tidak nam
bak dan terdengar olehnja per¬
koempoelan mana jang bolehkan
limasoeki dan mana jang tidak.
Sehingga Parindra jang banjak
pegawai pemerintah mendjad
anggotanja, dilarangnja djoega,
chem
Orang Barat seringkali salah
tampa, ada mata tapi boeta, ada
koeping, tapi toeli, masih pitjik
pengetahoeannja tentang perge¬
rakan bangsa kita. Emas djoe
ga dikatakannja lojan
g.
Oh, mata boeta record basah...
...... tjoema jang diketahoei ma¬
oe tangkap wang sadja. Beladjar
doeloe matang-matang pergera¬
kan Indonesier djangan segala
bergerakan Indonesier selaloe di
anggap berbahaja.
Takoet hantoe ditengah hari?
Record basah
Expert seekor
padoeka toepai
Sekarang padoeka
toepai termenoeng
.............
Di
Betawi ini ada seekor pa¬
doeka toepai jang mengakoei
ompatnja expert, keloear air
lioernja melihat di Indonesia ini
banjak boeah-boeahan dan pohon¬
pohon jang enak boeahnja
Moelanja padoeka toepai ini
tendak melontjat diatas ke¬
pala toekang keboen jang men¬
djaga pohon-pohon tadi, maoe
memakan boeah-boeahan jang le¬
bat
Tetapi sekarangkarakan daja
ohon itoe didjaga baik baik o
leh toekang keboen jang setia
segala maksoed padoeka toepai
adi tidak tertjapai padoeka
toepai boleh termenoeng
Toekang keboen soedah tahoe
naksoed padoeka toepai, belaga'
hendak mendjaga keboen,
pada hal pengroesak ke¬
boen.
—
Doel, djaga baik-baik ke¬
boen, soempit dan pasang dje¬
rat menangkap expert tjap pa¬
doeka toepai........
Ada-ada sadja!
LADI.


Drogisterij
THERAPIE"
Kramatplein 3L — Tel. 5494 W.
Sedia Obat-obat (medicijn)
(Loco) Sebangsa patent.


Sate Kambing enz........
„Parma alias Noy"
Kramatplein No. 8 — Batavia-C.
Tempat bersih
Lajanan tjepat!
Ditanggoeng lezat!
Djangan pertjaja sebeloemnja
menjaksikan. Toean-toean jang
ernama di kota Betawi ke¬
banjakan mendjadi langganan ki¬
ta
Sanggoep oeroes pesta makan
masakan kambing di roemah toe¬
an. Boleh berdamai
Eigenaar
Parma alias Noy


Djika Njonja-njonja dan Toean¬
toean maoe dahar Mie goreng jg
enak dan boeboer ajam jang goe¬
rie datang belandjalah pada:
WAROENG
ABDOERRACHIM
Passar Tanah-Abang — Bat.-C.


DI DJOEAL
AUTO RENAULT model
1932 — 1933. Ditanggoeng kea¬
daan masih baik.
f 500.—
Keterangan pada Adm. Penoen¬
oen.


S
 
ESOE


Luxe Staalbuis fabriek-
Soey Tjiang & Co.


Pintoe Besar 81-83 — Batavia
Telefoon No. 175 — BVTAVIA


Nioedioeng garis


Made in sambar geledek
Nonja Inlander ma¬
oe djadi lelaki toe¬
len
Dari Sawah Loento pembatja
ga kabarkan, seorang Nonja In
inder dengan gagah, kesegalanja
ara lelaki, main lontjat pe¬
ang raket tennis. Tjara Nonja
hi sangat menjolok mata dan loe¬
joe kelihatan. Sehingga orang jg
hat pada djidji, lebih-lebih ka¬
oem Nonja-nonja bangsa Dr. pa¬
da toetoep pintoe kalau Nonja
nlander tadi meliwati roemah o¬
rang, sekian kabar itoe
Kedjadian jang seroepa ini ti¬
dak mengapa, Dr. djoega pernah
bersama boeng Saeroen wak
toe iseng-iseng ke Keboen Bina¬
tang Tjikini Betawi ini, seorang
Nonja bangsa Dr. djoega berpa¬
kaian serba lelaki, maoe me¬
leboerkan dirinja mendjadi Non¬
a modern à la Barat
Banjak Nonja Modern bangsa
Dr. jang berlakoe begitoe, boleh
djadi ingin poela meniroe sebagai
di Europa, soedah tersiar kabar
kaoem Nonja (Perempoean) jg
alamnja bertoekar mendjadi
elaki
Kalau soedah sampai djadi be¬
gini, doenia bakal penoeh dengan
lelaki, lebih senang, sebab tidak
beranak dan mendjadi bintang
dapoer, tetapi mendjadi bin¬
tang djalanan atau gang
Biar Dr. sampai mati, djangan
mata Dr. melihat Nonja-nonja jg
damnja diganti dengan alam le¬
k Dr. takoet boekan alang-ke¬
alang, lebih takoet dari disam¬
gelédék.
jangan sementara Dr. meli¬
Nonja-nonja jang alamnja
idikan alam lelaki, sedangkan
toe Dr. bersama boeng Sae¬
di Keboen Binatang Tjikin
elihat Nonja bangsa Dr. pakai
ana, kemedja, berdasi poela,
opi dan meloemoer moeka de
an bedak, tjoba tidak boeng Sa¬
en lekas menjiram Dr. de
an Eau de Cologne, Dr. ham¬
pingsan. Boekan sadja
Di tetapi monjet-monjet jang di
kirim ke Tjikini itoe djoega ba¬
rangkali mati mendadak toeroet
het melihat colleganja itoe.
aman sekarang, kebanjakan
nja-nonja bangsa Dr. lebih
eka meleboerkan diri ke¬
beroesan mode à la Barat, jg
bila
kita Timoer memakainja sela
hasilnja djadi melarat
Kalau soeka main leboer-leboe
ran itoe, leboerkan sadja diri men
djadi......... majit, soepaja lebih
poeas.
Doel, tjoba periksa betoel
betoel kalau ada melekat, bantji
ng.......... soepaja diketahoei bi¬
ajang apa jang sering mengeli¬
poekan mata, apakah itoe kaoem
mbar geledek atau kaoem Djem
sel!?
DR. POESANG


Adres toko huurkoop jg. terkena
TOVO 6 MEUBEUMAKERV


DE
PIETS
Telf. Bt. 1129


Molenvliet Oost 62, 63 — Djembatan Boesoek
Filialen
Parapatan Menteng No.
Telf. WI. 1900
28
—
Tandjoeng Priok
Zuiderboordweg
Toko „BROMO" Djembatan Boesoek 59 Tlf. Bt. 1129
KASIH HUURKOOP DENGAN PEMBAJARAN JANG SA¬
NGET RINGAN.
Roepa-roepa perabotan roemah-tanggah compleet, jang terbikin
di kita poenja werkplaat sendiri.
Roeparoepa tempat tidoer, lotjeng, gramofoons, speda enz.


Dirikan Dagblad Indonesia
Poetoesan-poetoesan Congres „Perdi" dan Dagblad Directeuren
jang menggirangkan.
Boeat pembatja „Pen." jang
Soerat kabar jang kita mak¬
soedah mengikoeti oeraian dan
soedkan itoe kelak akan berhaloe
jan meloeloe (hooger-beroep) jg
djedjaknja jang ditoelis dalam


„Pen., walaupoen sebagian oem
pamanja, menganggap kritik jg.
tidak pada tempatnja ! Tetapi jg
penting adalah hasilnja.
Sekalian poetoesan jang diam
pil oleh congres itoe kita sadjikan
di lain bagian, sehingga kita poen¬
dari „Pen." toeroet berasa bang
ga dan goembira.
Dalam keinsjafan seoemoemnja
pada jang hadir itoe soedah ten¬
toe didapati beberapa so'al jang
eroetama jang mengenai per¬
samboengan masjarakat dengan
pers bangsa kita.
Dan pada pengoeroes jang ba¬
roe sekarang, kita oetjapkan „Se¬
amat dan sentosa
jang kita akan kemoekakan se¬
karang adalah teroetama jang
penting poela oleh karena dalam
poetoesan itoe, ada didapati sa¬
oe so'al bekerdja bersama-sama
dengan dagblad Directeu
ren!
Bestuur jang doedoek dalam
Dagblad Directeuren itoe kita
lapati poela namanja Toean Dr.
Soetomo, jaitoe satoe nama jang
tidak asing lagi di tengah-tengah
nja masjarakat kita.
Kita ingin poela soepaja badan
jang moelia ini akan bekerdja
dan membentoek satoe badan goe¬
na merantjang penerbitan satoe
soerat kabar Indonesia jang
berkedoedoekan di Batavia
ini.
Kalau di Italia Mussolini me¬
nerbitkan soerat kabar „Popole
d'Italia" jang meloeloe memoeat
kabaran dan siaran-siaran jang
beroedjoed mengemoekakan soea¬
ja Ra'jat Italia......... Kenapa di
ndonesia ini tidak dapat didiri
kan.........???
Ra'jat dan anggota dari sega¬
la perkoempoelan bangsa kita, ka¬
a rasa masih snggoep boeat mem¬
pempamanja aandeel
bajar ƒ 1.—
boeat pendirian itoe, atau dengan
djalan lain. Sehingga dengan ser¬
dirinja dalam tempo jang pen¬
dek boeat pergaboengan dari soe¬
rat kabar bangsa kita jang ada di
Betawi akan bisa tertjipta.


.


Djaman modern, Djaman kemadjoean.
Djangan liwatkan ini tempoe
Njonja-njonja dan toean-toean koendjoengilah adres kita,
jang soedah terkenal lama,
ditanggoeng menjenangken.
Menoenggoe dengan hormat
TOKO CENTRAAL
Handel in Manufacturen.
—:
Bafavia-C.
Senen No. 177


DJAMCE BRANAK
Compleet 40 har
moelai a. sampe f4.
—


contact pada Regeering di Indo¬
nesia, sehingga dengan adanja
soerat kabar jang satoe itoe tjoe¬
koeplah boeat menjampaikan ke¬
loeh kesahnja dari seloeroeh Ra¬
at dan partij-partij bangsa kita.
Kita kemoekakan ini, boekan
adja lantaran gampang dalam
heorie.......... akan tetapi terboek
i pada congres jang baroe laloe
di Bandoeng sehingga begitoe be¬
sar perhatian Ra'jat di Bandoeng
dan pemberian selamat diterima
dari segala podjok di Indonesia
ini, bahkan dari koempoelan Ti¬
onghoa poen ada.
Toean Dr. Soetomo doeloe per¬
nah berpidato, „Kemadjoean Ra¬
jat akan bisa ditjapai kalau pers¬
nja soedah teratoer dan berpenga¬
roeh". (Pidato ini doeloe dike¬
moekakannja sesoedah poelang
dari Europa dan Djepang). Da¬
am praktijknja soedah tentoe
oerat kabar jang kita maksoed¬
kan itoe akan dikemoedikan oleh
Bapak-bapak dari kaoem pergera
kan bangsa kita, dengan dibantoe
poela beberapa journalist bangsa
kita jang ternama dan jang soe¬
dah berpengalaman.
Djelasnja: Kalau doeloe P.P.
P.K.I. bisa didirikan goena per¬
gerakan bangsa, kenapa soerat
kabar „INDONESIA" tidak
moengkin didirikan.........??"
Harapan kita, sekali lagi hara
pan kita, dirikanlah „soerat ka¬
bar INDONESIA" jang beroe¬
djoed tempat soeara dari segala
pers Indonesia dan pergerakan
Indonesia. Jang berarti djoega
kan bantoe soeara dari se¬
noea leden Volksraad bangsa In
lonesia.
Toean-toean Dagblad Direc¬
teuren ! Kita rasa dan jakin, bila
itas nama Ra'jat dan pergerakan
bangsa kita oemoemnja akan men¬
irikan soerat kabar jang kita
naksoedkan itoe, tidakkan ada sa¬
oe soerat kabar bangsa kita jang
menolak pergaboengan dalam ba¬
dan itoe, asal sadja eigenaarnja
itoe mendapat roemboekan de
ngan pantas
Dirikanlah
Sekali lagi.
Dagblad „INDONESIA" di Be¬
tawi !
ERIS.


JOURNALISTIEK à la BAN
DOENG
Oleh: Penonton.
Melanggar apa jang dila¬
rang oleh Perdi.
Meskipoen oleh voorzitter jang
baroe soedah diterangkan dengan
sedjelas-djelasnja, bahwa poetoe
san-poetoesan dalam besloten ver¬
gaderingen Perdi itoe tidak semoe¬
inja boleh dioemoemkan, sebe¬
oem Hoofdbestuur mengirimkan
siarannja, seperti hal pilihan be¬
stuurs baroe dan lain-lain.
Apa boentoetnja?
Satoe harian di Bandoeng soe¬
dah melanggar ini larangan, dan
apa jang soedah dipoetoeskan da
lam besloten vergadering malan
nja, paginja di itoe harian soe¬
dah dioemoemkan.
Terlaloe. Bandoeng Matjam?


Noot dari Bandoeng Red
rita
Perloe diterangkan bahwa „Pe¬
nonton" jang minta kita moeat¬
kan toelisannja terseboet diatas
adalah salah satoe seorang „Ang
gauta Comite Congres" soepaja
Perdianen djangan salah sangka
Kita sendiri, meskipoen tingga
di Bandoeng semenitpoen
tidak koendjoengi itoe Congres.
Apa sebab? Kita tidak dioer
dang?
Betoel ! Dan kita terima oen
dangan ja'lah sesoedahnja con¬
gres berachir.
Bagoes. Kita sebagai pendoe¬
loek Bandoeng jang baroe se¬


minggoe, boleh djadi Comite ti¬
dak mengetahoei kita, akan teta
bi, sebeloemnja Congres, kita soe¬
dah koendjoengi toean Moh
Koerdi, toean Bakrie, Toean Bra¬
ta dan lain-lain dan kalau kita ti
dak dioendang, apakah kita mes
ti mengemis dan datang seperti
orang kelaparan? Terima kasih
Selentingan kita dapat kabar
bahwa saja dikoeatiri, se¬
bab kita ada „orang Penoentoen
jang selaloe „tidak berlakoe ma¬
nis" terhadap Perdi.
Ach boleh djadi ada salahnja
Pak. Djojopranoto? Boleh djadi
dan ini tindakan dari Comite Cor¬
gres soenggoeh haroes „dipoedji"
bagoesnja.
Boleh djadi dengan zonder de
sengadja kita soedah dipersakiti
hati, akan tetapi kita toch inga¬
tan oentoek masoek Perdi. Apa
sebab ?
Disitoe soedah tidak ada Para
da Harahap. la soedah loen¬
toer segalanja dan roepanja
Perdianen soedah melek mata
nja, bahwa kalau ini satoe orang
nasih dalam organisatie Perdi,
poleh djadi nanti Perdi akan me¬
etak?
Kita poenja p.f. pada sahabat
Parada Harahap jang ia soeda.
boleh „nganggoer dan tidak oe¬
sah tjape hati, oentoek fikiran dja¬
an minta-minta poela pada Gou
vernement.
Parada, terimalah p.f.-nja „sa¬
habatmoe" ini. Tra....... la.......
a...... la...... bom...... bom......
pom.


Regen - Hasiboean
Peladjaran boeat A.M.S., H.B.S.
dan H.I.S. djoega menjediakan
Romans ontspanningslectuur en
Letterkunde
Toean-toean dan Njonja-njo¬
nja belandjalah dan kirim boekoe
apa jang perloe, selamanja kita
ada bersedia harga paling rendah
lain-lain Boekhandel
dari
Menoenggoe dengan hormat
Adres:
Tweedehandsch-Boekhandel
REGEN - HASIBOEAN
Kramatplein No. 10 dan 16
BATAVIA-CENTRUM.


Ditjari dengan lekas 
Seorang Onderwijzeres boeat me¬
ngadjar di Sekolah Madrasah
Toel Aitham
Soerat lamaran pada:
Stoviaweg No. 4a.


Terima In de Kost
Satoe familie boemipoetera, ting¬
tal di lingkoengan Pasar-Baroe
Bat.-C. masih bisa menerima in
de kost (Anak sekolah) bajaran
seboelan f 22.50
Keterangan pada Adm. s.k. ini
Letter G.


Oekiran pendek
Dagblad „INDONESIA
of PERDI"
Di lain bagian boeng Eris ma¬
djoekan pengharapannja soepaja
di Betawi ini didirikan satoe soe¬
rat kabar jang beroedjoed persa¬
toean dari semoea soeara Pers
dan pergerakan ra'jat Indonesia
Sarindan teekend acc. 300
pCt, dan toeroet mengharap poe¬
la, sedang Hoofdredacteurnja
toen tidak koerang bangsa kita
ang loyal dan politicus, oempa¬
manja Toean Prawoto, Dr. Ratu
langi dan lain-lain sedang Pak
Tomo tjoekoep sebagai pegang
comandonja dan boeng Soedarjo
djadi propagandis kesana kemari
Tarief Aneta dan Expert
made in S. de Heer
Fabriek artikel „ARTA" jang
dikepalai toean S. de Heer di Be¬
tawi sedang asjik membitjarakan
entang tarief Aneta
Sarindan koeatir nanti, ka¬
lau-kalau soerat kabar Indonesia
overproductie dari segala siaran
siaran jang bertjap „ARTA" se¬
dang dividentnja nanti tjoema
mentereng di Pasir Eureh (Bo¬
gor) dan productienja redacteu¬
ren bangsa Sarindan tida di
batja mereka poenja langganan
Cloboth mabok angin Pri¬
angan?
Mas Cloboth jang terkenal dja¬
go Isi Podjok di Boeboetan sang
king maboknja hawa Priangan
sehingga Mas C. ini sering ke
sasar lantaran tidak ada gid¬
en......... (penoendjoek dja¬
lan). Mas Cloboth telah akoe
bahwa segala sesoeatoe telah ser¬
pa tjoekoep, sajang comite kela¬
aian soal gidsen...........


PENSIOEN
HOTEL EN
MARU
HINO
Prins Hendrikstraat No. 11 Telefoon No. 66—Medan
Satoe satoenja hotel pensioen jang bersih
Sedang tarief ditanggoeng menjenangkan


1
HAPPY


KARENA:
Potongan jang naar maat;
Mode service ;
Afwerking jang tjermat
Sebab itoe dalam sedikit waktoe
mendjadi bekend.
Happy Tailor
PETJENONGAN 59
BATAVIA-C.


Pasar Sawah Besar - Batavia-Centrum


15-17 April
Darkest Aprika (Manoesia terbang)
18-20 April
Jail Break
21—24 April
Gold Digers of 1937 


Satoe film sensatie jang publiek toenggoe- toenggoe
hari mainnja
Tjatat betoel - betoel djangan sampai ketinggalan ! ! !


A
MM
SIAN
P
N
ꦶ
2
3
A
E


WILT U leren typen?
Ja naar :
METROPOLITAN
TYP CURSUS
Pasar Baroe (Shoolweg Noord 10)


Sarindan tjoema maoe bi¬
lang sama Mas Cloboth, nanti pa¬
da congres tahoen depan di Soe¬
abaja. Mas Cloboth haroes poe¬
la tiadakan gidsen bi¬
arin nanti djr. djoeragan dari
Bandoeng itoe kesasar ke Tan¬
djong-Perak of ke Boeboetan......
djadi podo waé kan......... Mas
Cloboth
Manoesia dianggap An¬
djing?
Jang pake nama „PRO RE¬
GE" dalam „Tjerdas" di Sian
ar, gara-garanja bulletin dari
Toean H. Pandjaitan, soedah me¬
noelis pake kop „Andjing me¬
mang menggonggong" (ini mak
poednja tentoe automatisch ditoe
djoekan pada penoelis bulletin).
Sarindan membilang boeng
Pro Rege ini haroes ambil verloe
boeat berangin ke Parapat (La¬
bet Tawar) soepaja bisa kalam
lan tentang berfikir, sebab kalau
tidak nanti bisa kemasoekan
Djin dari Bah-Bolon.........
la apa tidak.........??
SARINDAN.


Sedia
ABONNEMENTSKAART
Coiffeur HAPY
110A
Molenvliet West No. 
Batavia-C.


DE „HOOP
Marmerwekerij
Petamboeran 132; Telf. 5412 W.
t/o Europeesche Begraaf Plaats
BATAVIA-CENTRUM.
Atelier voor Graftomben, Bong
Pay Grafsteen, Naamborden,
Kunst-Graniet, Tegels, het leg¬
gen van marmervloeren
Vlug — Coulant — Goedkoop
Ontwerpen en Uitvoeren.
Bouwaann. & Kunst
JAVA
granietwerkerij —
Petamboeran No. 132E
Tel. Palmerah v.l. No. 5
BATAVIA-CENTRUM
Atelier voor graftomben, Bong¬
bay, Grafsteen, naamborden, ki¬
djing, maesan, het leggen van
marmervloeren enz.


Satoe-satoenja
RUKKERIJ jang bisa menjoekoepi keinginan pemesan dan djandji tetap. KRAMAT 46 Tel, 5344 Batavia-C.


BATIK, MANUFACTUREN,
TENOENAN. KRAMERIJEN
6 DEPOT POSTWAARDEN
ISMAIL DJALIL


Tanja doeloe persediaan
ISMAI
A
ALLES TEGEN LAGE I


n Toko
LII
PRIJS.


ISMAII DJALIL
Senen 121-123 Telf. 4356 WI.
P. O. Box 23 Bankier Escompto
Mij. BATAVIA.


De Echte 
(SADJOESI)
BUITENZORG.


PERSENAN JANG BERHAR¬
GA AKAN DI KASI GRATIS
PADA SEMOEA LANGGA¬
NAN DARI:
TJIKEUMEUHWEG 13-15
Dengan hormat !
Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai 1
October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen - Kleermakerij dan 
Salon De Coiffeur „DE ECHTE" memakai Nationaal Kasre¬
gister.
Tiap-aiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 sampai sete¬
roesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah f 5.— mendapat per¬
senan barang-barang seharga f 0.50.
Maka oleh karena itoe diharap langganan-langganan djika
belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis dengan tertjitak
harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali mendapat
Vrij 1 kali.
Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja
mendapat keoentoengan bagai langganan-langganan.
Menoenggoe kedatangan Toean dan Njonja sekalian
dengan hormat,
SADJOESI


RESTAURANT
Soeka


Gang Tjoetek 9 (achte Pasar
Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C. 
Menjediakan makan jang lezat
minoeman d.l.l. Djoega sanggoep
mengirimkan makanan buitenhuis
dengan harga jang paling rendah
Menoenggoe dengan hormat,
De Eig. DJAJAPERNATA.
Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


Hallo! — Jaaa.
Dimana ada perabot roemah (meubel) jang bagoes dan koe¬
tapi jang moerah harganja?
at, t
Oooo, ja. Toean-toean boleh koendjoengi, jaitoe:
Rapid-rijwiel
Toko TAMBOENAN
Radio
Petjenonganweg 50 - Batavia-C. Beden enz.
En disitoelah boleh dapat barang-barang seperti Toean poe¬
nja maksoed. Djoega meringankan pembajaran dengan djalan
menitjil (huurkoop).
Barang pesanan dikirim di loear Kota, tapi lebih doeloe ki¬
rim wang 50 pCt, dari harga barang.


TIJPEWRITING CURSUS
STHE SPEED.
Petjenongan 21 Batavia-Centrum
Akan beladjar typen blindsysteem 10 djari 
dengan memakai garantie tempo jang bisa 
sependek-pendeknja datang pada adres kita.


Boekh. Nasoetion
Kramatplein
Pasar Merah
letter P.O.
Batavia-Centrum.
Selamanja sedia 2de Handsch:
boekoe-boekoe sekolah, Romans,
Anak-anak, peladjaran dan Tijd¬
schriften.
Speciaal moerah.
Coiffeur Populair
Sawah Besar No. 4c. — Bat.-C.
Salah satoe Coiffeur di Bata¬
via-Centrum jang soedah terke¬
nal dan berlangganan lama.
Pekerdjaan memoeaskan de¬
ngan tarief jang pantas.
Goenting ramboet......... f 0.25.
Tjatat ini adres.


Bisa dapat beli diantero tempat,
pada Hoofd-depot:
dan
SOUW HAN JAM
G. Djati-Baroe 61 Tanah Abang
Batavia-Centrum.
br
BOGOR! Menginaplah di:
HOTEL „MERDIKA"
(pembajaran lebih doeloe)


DAON KAWOENG JANG
TERPILIH.
Tjoema bisa dapat di:
TOKO TEMBAKO


Joeswo


Senen
Kramat plein
12
BATAVIA-CENTRUM.


Prosit & Smakelijk
Adalah doea perkataan dida¬
lam bathin jang hanja dapat ter¬
lahir dalam roeangan Nos, 40/2
di KRAMATPLEIN BAT-C.
atau di:
„PADANGSCHE BUFFET“
Rasa: Lezat 6 Segar!
Harga: Boleh bandingkan.


oer


BRANAK
Tjap IKAN MAS


uan tangang den an¬
vaknja jang beloe takan ke¬
khatan sekat sebab bata
does bersakin, poenja oe¬
nemen inipoer van
A
a Mas. Poena
Titerie dan bagai
Aan de
Tarikan de
Sae
boe
soeda
oon da
Vineboenaken dalah badan
ada ta
042
toerang oetan
botak ontkaoem selai tan
ot. Angoe daer d
tendak dengangan oentoe
njak dalah da
de
dikit jan
eo
d
staan jg.
 Aan da
A
da, terseboet da
Mar
a deng
dengan sesoenggoe
7. boleh to
o
satoe
tida betoeli dang lembak


perhatikan djoentoek bek
linggoer jannja akan sas.


botol besar
R2an
½ botol
5.1.30


ou menon
ONGKOS REMBOURS VRIJ.


loofddepot ROEMAH OBAT
TAY AN HOO
TANAH LAPANG NS 10 TELF:1620 BATAVIA
HARGA PER BOTOL
BESAR f 2.50 KETJIL...................... f 1.30
Pesanan dari loear kota dikirim rembours djikalau pesan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ
AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan. Che¬
ribon Thian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cor
nelis: Sam San Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho
Ngo Hok Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe
Tong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: Ie Diin San le
Kim Tje dan roemah Obat Tiee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho
Tandjoeng Pandan: Tje An Tong. Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong.
Djember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan. Pangkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau
Djin Seng. Kroeë: Ek Hin. Kediri: Tn Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makas 
sar: Eng Thaij Ho. Djokja: Thaij An Tjan. Tandjoeng Pandan: Djoe Bie.


PENTING!
TJATAT
Teroentoek bagi kaoem saudagar
adres jang dibawah ini, jang soe¬
dah mempoenjai langganan di In¬
donesia ini, jang soedah lama ter¬
kenal serta djoedjoer, dan tjoe¬
koen persediaan dari roepa-roe¬
pa batik keloearan Batavia, Che¬
ribon, Tasikmalaja dan roepa-roe
pa tenoenan serta segala roepa
manufacturen.
Pengiriman selamanja dengan
rembours K.P.M. atau Post. Ba¬
njak sedikitnja kita terima dengan
senang hati. Dan toean-toean tjo
balah minta ketrangan pada kita.
Memoedjikan dengan hormat,
„AMINOELLAH
Batikhandel & Commissie Agent
Gang Mesigit 30a — Batavia-C.


Songet moerah 5 benggol sebotol per 100 gram
MINJAK RAMBOET JUK FENS


Pakelah selamanja Ni
njak ramboet
TEK TJOE
JO
Soedah dapat poedjian
Harga 1 botol F.0.20
Soepaja djangan keli¬
roe pereksalah Tjap
2 ANAK


Roemah obat
JO TEK TJOE
Kwitang 2 Telef. 855
WI. Batavia-Centrum


TAILOR
Rachman
A.
H.
19a — Batavia-C.
Sawah Besar


4


Prima Stoffen. Prima afwerking.


Prima Couper.


Systeem baroe, model baroe, har¬ 


ga baroe.


U bertambah gagah serta ginding


kalau U pakean jang potongan¬


nia menoeroet aliran zaman, ser¬


ta modern.


Harganja poen sedang, kerdjaan¬


nja mahal.
Silahkan tjobak pada kita poe¬


nja adres jang soedah terkenal


lama.


Kaloe perloe boleh panggil se¬
waktoe-waktoe.


HAR
Perloe tarik ongkos menoeroet ke¬
adaan zaman. Tida perloe keloe¬
o
„
M
ar wang banjak mendapat barang
i
jang berkwaliteit baik. Pakelah
„
Minjak Ramboet Juk Fen's mem¬
M
beri kefaedahan jang tida njang¬
0
ket dan tida bikin kotor ramboet,
g. Te
JUNTENS
Sedia: kleur merah, haroem kem¬
Padoer Ch
bang kenangan
baimana 
A
.
kleur idjo, haroem melatti¬ 
tongkeng.
kleur koening, haroem Jas
min-bourbon.
Djoega sedia segala roepa biang minjak wangi (olie parfum) merk
„JURFEN'S". harga bersaingan. Bisa beli sedikit atau kilo-an.
Agent voor West Java: 
Batavia-C.
„TOKO ORIENTAL Petjenongan 67-i —
Geproduceerd door: MUGUETPOEDER FABRIEK, Batavia.


.
Batjalah 1 ENOENTOEN :


